HABI YANG 
SEPERTI BADAI 
AKHIRNVA 
BERAKHIR, 


DAN PAGI 
DATANG LAGI 
SANGAT CEPAT. 




















«HARI INI 
NGGAK AKAN 
HUJAN KAN? 





DEVIL 
NUMBER 4 


Cerita: Jang Jin 
Gambar: woombeee 
Pemberi warna: anji, dyugong, soongmon 


WAH, 
SUDAH LAMA 
AKU NGGAK 

KE SINI. 


DI SINI SELALU 
BERISIK YA! 


TUAN IBLIS. 
KENAPA ANDA 
PAKAI BAJU ITU? 
DI DUNIA MANUSIA 
KITA HARUS SELALU 
PAKAI JAS. 





ZAMAN 
SUDAH BERUBAH~ 
TUAN IBLIS! 


GENERAL 
MANAGER SEOUL, 
IBLIS NOMOR 313. 





TAPI IBLIS HANYA 
DIPERBOLEHKAN 
MEMAKAI JAS 

SAAT BERTUGAS. 


LAGI PULA INI 
AKAN MENARIK 
PERHATIAN 
MANUSIA. 


HEI JANGAN 
BEGITU KEPADA 
SESAMA IBLIS. 








TUAN IBLIS, 
ANDA MASIH 











JADI, 
APA TUGASKU 
KALI INI? 













MENYEDIHKAN 
SEKALI, SENIOR. 










KENAPA 
SENIOR ELITE SEPERTIMU 
BISA MENGGIGIL 
DI TEMPAT INI? 













KUPIKIR KAU SEDANG 
DUDUK-DUDUK DI PENTHOUSE 
SAMBIL MINUM WINE SETELAH 
MENERIMA UANG MUKA 
YANG BANYAK. 


KAU 
BAKAL TERUS 
MENGHINAKU? 


«e AKU NGGAK 
DAPET KONTRAK. 
KATANYA DIA NGGAK 
PUNYA PERMOHONAN. 


WOW. 
SALAH TEBAK? 
SENIOR SUDAH 

PIKUN, YA? 

























...BUKANNYA 
NGGAK ADA. 
TAPI DIA 
BELUM TAHU. 





ANAK INI, 
SELAMA 20 TAHUN HIDUP, 
NGGAK PERNAH 
BERHARAP APA-APA. 





DIA 

KURANG USAHA... 
JADI SESUAI DENGAN 
HASILNVA. 













YAH, SEMUANYA 
LUMAYAN GUGUP SAAT TAHU 
SEORANG SENIOR SEPERTI KAU 
DATANG KE DUNIA MANUSIA 
SETELAH SEKIAN LAMA. 












IBLIS DAN 
MALAIKAT. 














TERIMA KASIH 
KARENA SUDAH 
BEKERJA SAMA DAN 
MELAPORKAN POSISIMU 
PADA AKU, PENANGGUNG 
JAWAB DAERAH INI. 




















KALAU ADA VANG 
KAU BUTUHKAN, 
PANGGIL SAJA AKU 
KAPAN PUNI 






SAMPAI 
KETEMU LAGI. 





HEI, KEMBALIKAN 
FORMULIR YANG 
KUSERAHKANI 















VA, KEMUDIAN 
LIHAT HALAMAN 201 
DI BUKU TEKS... 
DAN TULIS 
JAWABAN ANDA. 


OH, AKU 
NGGAK BAWA 


KALAU TIDAK ADA, 
SILAKAN PINJAM 
KE ORANG 
SEBELAH ANDA. 


GIMANA INI...? 
AKU MASIH 
CANGGUNG SAMA 
TEMAN-TEMAN 
SEKELAS... 


SEPERTINVA 
KETINGGALAN 
KARENA AKU 
MENGELUARKANN YA 
UNTUK DIKERINGKAN 
KEMARIN... 














KAU NGGAK 
ADA BUKU? 


MAU PAKAI 
RADENG? 













MAKASIH YA, 
BUAT YANG TADI. 








AH, 
APA DENGAN BEGINI 
SUDAH CUKUP2 







TENTU. 
PILIHKAN SAJA 
KESUKAANMU. 


YOON HANNA. 
BENAR KAN? 
MAHASISWA 
TINGKAT 2? 













AH... 
KOK BISA...? 





KOK BISA APANYA? 
KAU KAN JADI 
PERWAKILAN SAAT 
KULIAH DI TINGKAT 1. 








BAGAIMANA ITU 
NGGAK. JADI OMONGAN? 
SEMUA ORANG 
SEPERTINVA KENAL KAU. 










KALAU 
KULIHAT-LIHAT 
KAU SENDIRIAN VA... 
NGGAK PUNVA 
TEMAN DEKAT? 







AKU MASIH AGAK 
CANGGUNG... 








PADAHAL INI 
SUDAH LEWAT 
SETAHUN, LO. 





TAHU SIAPA 
KETUA ANGKATAN 
TINGKAT 2? 


ORANG YANG 
MEMBUATNYA 
MENJADI KETUA 
ANGKATAN... 





AKU LEE JUNWON. 
KARENA INI ADALAH 
TAKDIR, MAU 
KEBERITAHU NOMOR 
TELEPONKU? 









KALAU KAU 
MAU TANYA SESUATU, 
TANYA AKU SAJA. 






















AH... 
SEPERTINYA 
AKU HARUS 
PERGI. 





TERIMA KASIH 
BUAT HARI INI! 





«DIA 
CEPAT SEKALI 
MENDEPAK AKU... 







AH... TERNYATA 
SUDAH JAM SEGINI... 


AKU HARUS WAWANCARA 










APA AKU BISA 
DATANG TEPAT 
WAKTU... 












TADI AKU 
MENEMUKAN 
TEMPAT KERJA 
YANG OKE DAN 
MELAMAR... 








TAPI KARENA KEMARIN 


FM ARNTETR AD IKEA 











οκ iri ii Чи O 


v 
AKU JUGA NGGAK BISA 
MENELEPON... 


THE DOOR 
IS OPEN. 


JALAN MEMUTAR 
PALING JAUH ADALAH 
JALAN TEDDENDEV 














88 
KALAU ITU 12559 
YANG KAU INGINKAN~ ISA 
D 





KAU MAU NAIK 
KE LANTAI 1 KAN? 













APA KAU 
BENAR-BENAR... 
BUKAN MANUSIA2 









WAH, KECEWA AKU, 
DIBANDINGKAN 
DENGAN MANUSIA. 








A 


> 
E 
3 
ġ 
со 
5 
3 
3 


SELAMAT. 













































KENAPA KAU 
TERUS-TERUSAN 
MENGIKUTIKU...? 


MENGIKUTIMU...? 
AKU MAU PERGI 
KE TEMPAT 
USAHAKU. 














THE HELL 


> 


KAFE INI 
PUNVAKU, 
TAU! 






































AH, SELAMAT DATANG. 
ANDA MAU MEMESAN 
SESUATU? 


HEMM AYO 
SAMBUT AkU!!! 


PESAN? 
HEI, KAU BAHKAN 
NGGAK MENGENALI 
BOSMU? 


EH? BENARKAH? 
BUKAN ORANG YANG 
MEMAKAI KEMEJA 
BUNGA-BUNGA? 












APA YANG 
KAU LAKUKAN? 
KENAPA KAU DIAM SAJA. 


ADA PEMBELI DATANG. 


AH... ANDA 
MAU PESAN 
SESUATU? 


























09; 
SAYA LIHAT ADA 
LOWONGAN KERJA 
PARUH WAKTU 
DI SINI... 


AKU YANG 
MENGUMUMKANNYA. 
AKU BERNIAT UNTUK 

MEMPEKERJAKAN 
CEWEK DAN COWOK. 





JADI, KAU MAU 
KERJA DI SIN? 


AH... YA. 
KALAU BISA. 









KAU PERNAH 
KERJA DI KAFE? 







AH... SEBENARNYA 


ta L 





KERJA DI KAFE. 










KARENA WAKTU 
KERJANYA PENDEK... 















KALAU MAU KERJA 
JADI BAWAHANKU 





KAU HARUS 
MEMPERTARUHKAN 
JIWAMU DAN 
MENANDATANGANI 
KONTRAK DENGANKU. 








AH, TENTU ITU 
CUMA BERCANDA, 
APA AKU BERCANDA... VAH, ASAL 

TERLALU CEPAT KAU MAU MEMPER- 
MENAWARINYA? 4 Y " TIMBANGKANNYA... 








BAIKLAH. 


AKU АКАМ 
MENANDATANGANI 
KONTRAKNYA. 





